WikipediA 


Bahasa Slovenia 

Untuk Bahasa Slavia Barat yang erat kaitannya dengan bahasa Ceko yang dipertuturkan oleh 5 juta di 
Slowakia, lihat Bahasa Slowakia. 


Bahasa Slovenia atau Slovenski ( slovenski jezik atau 
slovenscina ) adalah bahasa Indo-Eropa merupakan bagian 
dari keluarga bahasa Slavik Selatan. Bahasa ini digunakan 
oleh kira-kira 2 juta orang di seluruh dunia. Bahasa 
Slovenia adalah salah satu bahasa resmi dari Uni Eropa. 


Rujukan 

1. A "Slovenski pravopis 2001: slovenski". 

2. A "Slovenski pravopis 2001: jezik". 

3. A "Slovenski pravopis 2001: slovenscina". 

4. A "International Mother Language Day 2010". 
Statistical Office of the Republic of Slovenia. 19 
February 2010. Diakses tanggal 29 January 
2011. 

5. A "Osterreichischer Staatsvertrag". 

6. A "Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche" (dalam bahasa Italia). 

7. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Slovenian". 
Clottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Bahasa Slovenia 

Bahasa Slovenski 
slovenski jezik, slovenscina 
Pelafalan [sb'ue:nski ' j £: zik] ,1111^1 [sb 

' uein/t/ina]® 

Dituturkan di Slovenia 

Italia (Friuli Venesia Giulia) 
Austria (Carinthia dan Styria) 

Etnis Slovenia 

2,5 juta (2010)® 


Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


Dialek 


Indo-Eropa 
■ Balto-Slavia 
■ Slavia 
■ Slavia Selatan 
■ Barat 

■ Bahasa Slovenia 

Dialek Prekmurje 

Resian 

perkiraan 32 dialek tidak 
standar 


Sistem Latin (Alfabet bahasa Slovenia) 

penulisan Braille Bahasa Slovenia 


Status resmi 


Bahasa M Slovenia 


resmi di 

M Uni Eropa 

Diakui 

Austria® 

sebagai 

| Italia® 


bahasa 
minoritas di 

Diatur oleh Akademi Ilmu dan Seni 
Slovenia 

Kode bahasa 


ISO 639-1 si 

ISO 639-2 slv Slovenian 

ISO 639-3 slv Slovenian 








































Glottolog slovl268 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/slov 

1268 ) (Slovenian)^ 


Linguasfer 53-AAA-f (51 varieties) 




| | Wilayah tempat bahasa Slovenia sebagai 

bahasa mayoritas 

| | Wilayah tempat bahasa Slovenia sebagai 

bahasa minoritas 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Slovenia&oldid=16945603" 


Halaman ini terakhir diubah pada 16 Mei 2020, pukul 05.44. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusj^BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


















